PROPOSAL 

pengajian umum 



RAHASlA 



KEUTAMAAN AMAL 



Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Lc 

Ahad f 18Juli2010 

Masjid Ma'had Jamilurrahman 

YOGYAKARTA 




WDiselenggarakan oleh: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI 

WBekerjasama dengan; HKS YOGYAKARTA 

WDidukung oleh: WISMA IMAM SYAFi'l & TAKM1R MASJID BAITURRAHMAN 



AlUstadzAbuYahyaBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 

LATAR BELAKANG 

Segala puji untuk Allah, Rabb yang telah menciptakan kematian dan 
kehidupan untuk menguji manusia siapakah yang terbaik amalnya di antara 
mereka. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasul yang paling mulia, 
yang diutus dengan membawa kitab yang jelas, Muhammad Shallallaahu 
'alaihi wa sallam, beserta sahabat, keluarga, dan para pengikut beliau yang 
mengamalkan sunnah beliau hingga hari kiamat Amma ba'du. 

Dibanyak tempat di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kata iman dan amal 
dengan bergandengan. Diantaranya firman Allah Ta'ala: 

"dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang 
saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-Iamanya." (Ath- 
Tholaq: 11). 

Di ayat di atas, setelah Allah menyebutkan iman, Allah melanjutkannya 
dengan menyebut amal saleh. Padahal, sebagai mana yang disepakati oleh 
Ahlus Sunnah wal Jama'ah bahwasanya iman itu mencakup keyakinan dengan 
hati, perkataan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi jika 
disebutkan iman, maka sudah mencakup di dalamnya amal. Lalu kenapa Allah 
menyebut iman lalu menyebutkan amal di banyak tempat di dalam Al Qur'an? 
Padahal iman sudah mencakup amal. 

Ulama' menjelaskan bahwasanya penyebutan amal setelah iman menunjukkan 
pentingnya kedudukan amal dalam islam. Begitu pentingnya amal dalam 
islam, karena dengan amallah seseorang bisa meraih surga, sebagaimana 
firmanNya : 




Al Ustadz AbuYahyoBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 

"dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang 
mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun, tetapi orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh, mereka Itulah yang memperoleh Balasan yang 
berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman 
sentosa di tempat-tempat yang Tinggi (dalam syurga)" (Saba': 36). 

" dan Barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam Keadaan beriman, lagi 
sungguh-sungguh telah beramal saleh, Maka mereka Itulah orang-orang yang 
memperoleh tempat-tempat yang Tinggi (mulia), (yaitu) syurga 'Adn yang 
mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. dan itu adalah 
Balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan)." (Toha: 75- 
76). 

Tidak hanya mendapatkan surga di ahirat kelak, namun juga Allah 
menyebutkan dengan beramal, seseorang akan mendapatkan kebahagian di 
dunia, sebagaimana firmanNya : 

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." 
(An-Nahl: 97). 

Ada banyak sekali keutaman-keutaman amal yang disebutkan di dalam Al 
Qur'an dan As Sunnah. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui hal 
tersebut Terbukti dengan adanya sebagian orang yang malas untuk beramal 
dan meremehkan amal. Padahal, jika mereka mengetahui tentang keutamaan 




AlUstadzAbuYahyaBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 

amal dan mengimaninya, niscaya mereka akan mengerjakan semua amalan 
yang mereka mampu. 

Hal inilah yang melatarbelakangi kami untuk mengadakan kajian umum ini. 
Semoga dengan diadakannya Kajian Umum ini kaum muslimin bisa 
mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan amal dan bisa meningkatan amal 
soleh mereka. 



NAMA KEGIATAN 

Kajian Umum Bersama Al Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Lc. 

MATERI 

Kajian ini akan mengangkat tema "Rahasia Keutamaan Amal". 

TUJUAN 

Kajian ini diadakan dengan tujuan: 

1. Memahamkan dasar-dasar pemahaman pribadi muslim, yaitu keyakinan 
yang lurus sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah dengan pemahaman 
yangbenar. 

2. Memahamkan tentang keutamaan amal berdasarkan nash dari Al Qur'an 
dan As Sunnah. 

3. Memahamkan tentang pentingnya beramal berdasarkan nash dari Al 
Qur'an dan As Sunnah. 




Al Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 



SASARAN 

Kegiatan ini diadakan dengan sasaran masyarakat muslim di Yogyakarta dan 
sekitarnya secara umum. 



PELAKSANAAN 


Kegiatan ini Insya Allah akan diadakan pada: 


Hari, tanggal 


: Ahad, 18Juli2010 


Waktu 


: Pukul 08.00-11.45 


Tempat 


: Masjid Ma'had Jamillurrohman, 




Banguntapan, Bantul 


Pemateri 


: Al Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Lc 


Materi 


: "Rahasia Keutamaan Amal" 



Sawo, Wirokerten, 



Kajian tambahan bersama beliau : 



Hari, tanggal 

Waktu 

Tempat 

Pemateri 
Materi 



Sabtu, 17Juli2010 

Ba'da Magrib - selesai 

Masjid Baiturrohman, Jalan Veteran Komplek Polri Gowok, Blok 

B-2/49, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta 

Al Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Lc 

"Berbakti Kepad Orang Tua" 



SUSUNAN ACARA 

Terlampir 



AlUstadzAbuYahyaBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 

KEPANITIAAN 

Terlampir 

RENCANA ANGGARAN 

Terlampir 

KETENTUAN DONASI 

Terlampir 

PENUTUP 

Demikianlah proposal ini kami susun. Semoga taufik dan pertolongan Allah 
selalu menyertai kita agar bisa melaksanakan acara ini dengan sebaik- 
baiknya. Tentu saja kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak sangatlah 
diperlukan. Dan hanya pada Allah lah kita bergantung dan meminta. Wa 
shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shohbihi wa sallam. 
Walhamdulillahi Rabbil 'alamin. 




Al Ustadz AbuYahyoBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 



Yogyakarta, 8Juli2010 
Panitia Pelaksana 



Ketua 



Sekretaris 



Yananto Sulaimansyah 



Muhammad Rezki Hr 



Mengetahui, 
Penasihat 
Yayaysan Pendidian Islam Al Atsari 



Ketua 
Yayaysan Pendidian Islam Al Atsari 



Al Ustadz Abu Sa'ad, M.A 



Amrullah Akadhinta, S.T. 



AlUstadzAbuYahyaBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 



SUSUNAN ACARA 



08.30-08.45 
08.30-08.45 
08.45-10.10 
10.10-10.20 



: Persiapan 
: Pembukaan 
: Kajian Sesi I 
: Istirahat 



10.20-11.00 : Kajian Sesi II 
11.00-11.35 : Tanya Jawab 
11.35-11.45 :Penutupan 



Lampiran 1 




Al Ustadz AbuYahyoBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 



Lampiran 2 



KEPANITIAAN 

Penasihat 
Penanggung Jawab 
Ketua Pelaksana 
Sekretaris 
Bendahara 
Sie Acara 
Sie Publikasi 
Sie Perlengkapan 



Sie Konsumsi 



Kontak Panitia 



Al Ustadz Abu Sa'ad, MA 

Amrullah Akadhinta (Ketua YPIA) 

Yananto Sulaimansyah 

Muhammad Rezki Hr 

Wiwit Hardi Priyanto 

Parsono 

Divisi Publikasi YPIA 

Sarwadi 

Irsan 

Imam 

Dwi 

Kamal 

Budi 

Mustajab 

Fauzi 

Fikri 

Anto 
Arif Rohman Habib 
Muhammad Firdaus Ismail 
0856789 4678 (Yananto Sulaimansyah) 



AHJstadzAbuYahyaBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 

Lamp ir an 4 

RENCANA ANGGARAN 

Pemasukan 

1. SubsidiYPIA Rp 300.000,- 

2. KasHKS Rp 300.000,- 

3. Donatur Rp 3.000.000.- 
Total Pemasukan Rp 3.600.000,- 

Pengeluaran 

1. Publikasi (1 rim poster) Rp 400.000,- 

2. Konsumsi Rp 400.000,- 

3. Akomodasi dan transportasi pemateri Rp 2.500.000,- 

4. Perlengkapan Rp 100.000,- 

5. Biaya Iain-lain Rp 200.000.- 
Total Pengeluaran Rp 3.600.000,- 




Al Ustadz AbuYahyoBadrussalam.Lc. 



Rahasia Keutamaan Amal 

Lampiran 5 

KETENTUAN DONASI 

1. Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya kepada kami di 
nomor : Abu Hasan Putra (0856 644 00 941). 

2. Setiap donasi yang masuk dengan nominal di atas Rp 100 ribu akan 
dipotong biaya operasional dan pelaporan sebesar Rp. 20-25 ribu. Kecuali 
apabila memang benar-benar dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar 
dari itu, maka Yayasan terlebih dahulu akan meminta ijin kepada donatur 
yang bersangkutan. 

3. Donasi dapat dikirim melalui rekening berikut: 

1) Rekening Bank Mandiri cabang UGM (Yogyakarta) 
Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 
No. Rekening : 137 00 0503568 4 

2) Rekening Bank BNI Syari'ah 

Atas Nama : Syarif Mustaqim 

No. Rekening : 0105338917 

3) Rekening Bank BCA 

Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 

No. Rekening : 2951825893 

4) Western Union (pos) 
Atas Nama : Retno Syaputra 
Alamat : Wisma Misfallah Tholabul Ilmi, Pogung Kidul no. 8c. 

RT 1. RW 49 Sleman, Yogyakarta, Indonesia 




